1 



MEMBUAT AKUN SUREL GMAIL 



Bagi anda yang ingin beraktifitas dan bekerja di dalam jaringan internet (daring), 
sudah pasti anda membutuhkan e-mail (electronik mail) atau dalam bahasa 
indonesia disebut surat elektronik (surel). Untuk membuat akun di jejaring sosial 
(seperti facebook atau twitter) anda pasti membutuhkan alamat surel. Surel juga 
membantu anda berkorespondensi (berkirim surat) kepada banyak orang tanpa 
harus mencetak banyak surat dan mengirimkannya satu per satu. 



Ada banyak laman daring yang menyediakan fasilitas surel gratis, sebut saja yang 
terkenal gmail, yahoomail dan hotmail. Namun dalam tutorial ini disarankan kepada 
anda untuk menggunakan fasilitas surel gratis dari google, yaitu gmail. 



Beberapa keuntungan menggunakan surel gmail dari google : 



1. Kapasitas penyimpanan yang diberikan gratis sebesar 15 GB. 

2. Surel gmail merupakan akun multi platform. Artinya akun surel gmail dapat 
diakses melalui komputer sekaligus melalui ponsel pintar (android) dan tablet 
(android). 

3. Dengan memiliki akun surel gmail otomatis anda memiliki akun milik google 
lainnya, antara lain google plus (jejaring sosial), google drive (akun brankas 
penyimpanan dan berbagi data), dan youtube (jejaring sosial berbasis video). 

4. Yang paling menarik adalah dengan memiliki akun surel gmail anda dapat 
menggunakan fasilitas google hangout. Fasilitas google hangout ini dapat 
anda gunakan untuk melakukan chatting (ngobrol) menggunakan kata, suara 
maupun video. 

5. Surel gmail sangat menunjang penggunaan aplikasi thunderbird pada sistem 
operasi ubuntu dan sejenisnya. 



Nah, untuk membuat akun surel gmail, anda dapat mengikuti langkah berikut ini : 



1. Masuk ke laman berikut ini : http://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



2 

lalu klik tab create an acount yang berada di sisi kanan atas. 




2. Isik 



an 

nama anda pada kolom Name, isikan dengan nama depan dan nama 
belakang anda. 

3. Isikan nama akun surel gmail yang anda inginkan pada kolom choose you 
username. Jika nama akun surel yang anda isikan telah digunakan orang lain, 
maka google akan menyarankan anda menggunakan beberapa alternatif 
nama. 

4. Isikan kata kunci pada kolom create a password (usahakan untuk membuat 
kata kunci yang mudah anda ingat dengan kombinasi huruf dan angka). 
Setelah itu isikan kembali kata kunci yang anda buat pada kolom confirm your 
password (harus sama). 

5. Isikan tanggal lahir anda pada kolom birthday, dimulai dengan mengisikan 
bulan, lalu tanggal lahir dan diakhiri dengan tahun lahir. 

6. Isikan jenis kelamin anda pada kolom gender. Male untuk laki-laki, female 
untuk perempuan, dan other untuk transgender. 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



3 



Create your Google Account - Mozilla FirePox 



google.com 



ue=http%3A%2F°/ 



M « - iPadAir2 



-*l v. Q ; - 35 - ^ c a 0 f E «j» H n © < m. 0 § © □ 



Create your Google Account 



One account is all you need 

A single username and password getsyou into everything Google. 



Take it all with you 

Switch between devices, and pick up whereveryou left off. 



Choose your username 

ayobelajarcobacoba 

Create a password 



Confirm your password 



$ [Ml # Okt 17 20:04:53 I 




i SuaraKota SuaraWarga LampungUpdate S JRKL #KPULpg Log1 Log2 Log3 Log4 Log5 '•'Lensal Hosting AirPutih ©sms HostingHffR^S^l 



01 1985 



7. 

Isikan nomor ponsel anda kolom mobile phone. 

8. Isikan kode angka atau huruf pada kolom type the text. Kode angka atau huruf 
ada diatas kolom type the text. 

9. Berikan tanda centang pada kolom i agree to the google terms of service and 
privacy policy. 

10. Selanjutnya, kliktab next step. 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 




11. 

Setelah akun surel gmail anda selesai dibuat, google akan memberikan pilihan 
kepada anda untuk membuat profil google plus anda. Namun, untuk keperluan surel 
anda dapat mengabaikannya terlebih dahulu dengan mengklik tab no thanks. 



Set up your prof ile - Mozilla Firefox 


tJ 


3 $ B Okt 17 20:07:29 B 




^^^H^^ O htt:ps://plus.google.com/up/accounts/?h[-en&service=mai[&conl:inue=ht:t:p://mai[.goo O ▼ C 1 * 


1 ^» ▼ Web Search (powered by 




, - 0*1^*1 ^ T i • 1 6 T *«0 ^ 'i * !F»dAir2 


< M. ^ $ Q □ 





Create your public Google+ profile 

Help make Google better for everyone by contributing restaurant reviews, 
videos on YouTube, and ratings for apps, books, and movies in the Play 
Store. To share public content like this, you'll need a public Google+ profile. 




English (United States) : 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



5 



12. Jika proses pembuatan akun surel gmail anda telah selesai, anda dapat 
menggunakan akun surel gmail anda dengan mengklik tab continue to gmail. 



Google Accounts - Mozilla Firefox 


rj 


] % m 


# Okt 17 20:07:41 O 


R 4A^&t&\ 


^^^Wfrjl https://account:s.google.com/Si9nUpDone?h[=en&cont:inue-http%3A%2F%2Fmai[.googte.' O ▼ C 1 * - 


| ^ ▼ Web Search (powered by 














©■» s ~ C #1 5 #1 9 W t) \h h • 1 6 ' «"Q M ^ iP»dAir2 

i & " | -1 * D c S h @ t 0 F □ v @ D b © 


< m. EH § ^ Q 







ayobelajarcobacoba@gmail.com - 



Access apps. c/iecfr notifications, and edit your account 



Welcome, ayobelajar 

Your new email address is ayobelajarcobacoba@gmail.com 

Thanks for creating a Google Account. Use it to subscribe to channels on YouTube, video chat for free, save 
favorite places on Maps, and lots more. 



M C 



■ I S 



13. Jika ada tampilan yang meminta anda untuk mengikuti tour gmail (seperti di 
bawah ini), anda dapat mengabaikannya dengan mengklik tanda x. 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



6 





Untuk mengubah bahasa pada akun surel gmail anda menjadi bahasa Indonesia , 
anda dapat melakukannya dengan cara 



1 . Klik tab setting yang anda di sisi kanan atas (lihat pada gambar di bawah ini). 



The best of" Gmail, whereveryou are - ayobelajarcobacoba@gmail.com - Gmail - Mozilla Firefox 



$ iMl # Okt 17 20:09:15 I 







A https://n goog[e.com/mail/?pc=topnav-about:-en&hl=en#inbox/1491e37nf44db O'* C*l * - 1 x ▼ Web Search (powered byd^^^^E 








- > #i m #i /fi* t>) [jj _lj . * b' Ibota:Texashospital... 4 * » %u91S2... 








ayobelajarcobacoba@gmail.cc 



O ■ 



<* . More 



2of3 < > O' 



ESPN.com - Stgned Winston items top 2.000 on m 

The best of Gmail. wherever you are 

Gmail Team <rnaJ-norepty@googte.com> 



ayobelajar - C\ 



No recent chats 
Start a new one 



Go gle 



Get the official Gmail app 



► Google play I • AppStore 



8:07PM(2minutesago) *s 




dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



7 



2. Ubah bahasa asal dari english (US) pada kolom language menjadi bahasa 
indonesia. 




3. Sorot krusor anda ke bagian bawah tampilan anda, lalu klik tab save changes 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



8 



Settings - ayobelajarcobacoba@gmail.com • 


Gmail - Mozilla Firefox - 0 


$ H <J*) Okt 17 20:13:28 D 






« • (PfSi 


iWjCi» O A https://mail.google.com 


mail/?pc=topnav-about-en&hl=en#settings/general O ▼ C *■ Web Search (powered by <Q^Q 


i SuaraKota SuaraWarga Lampungllr. 


date SJRKL •KPULpg Log1 Log2 Log3 Log4 Log5 "'Lensal Hosting AirPutih ©sms 


HostinglflrRt * 


.H o 


#1 #i ^» b Ph '-L!j • 1 6^ M * - EboU 

S •• M L a 0 p □ © H n © < m. h S ^ n 





Settings 




id POP'IMAP Chat Web Clips Labs Offiine Therr 



ayobelajar O, 



0 Use Unicode (UTF-8) encoding for outgoing messages 
Avoid Unicode (UTF-8) encoding for outgoing messages 



0GB(0%)of 15GBus«d 



Save Changes Cancel 

C2014Gooale- Te-T5S =,ac, 



No recent chats 
Start a new one 



L 9 



ayobelajarcobacoba@gmail.com w 



Nah, dengan mngikuti langkah terakhir tadi anda telah berhasil memiliki akun surel 
gmail. Untuk dapat menggunakan akun surel gmail anda, anda dapat 
mempelajarinya pada tutorial Cara Menggunakan Surel gmail. Selamat mencoba. 
(Rifky) 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknc^ ^ 

http://dedemitlampung. w 

dedemit 



